WikipediA 


Bahasa Frisia Utara 


Bahasa Frisia Utara adalah bahasa minoritas yang 
dituturkan oleh sekitar 10.000 orang di Frisia Utara, 
Jerman J'' Bahasa ini mempakan bagian dari rumpun 
bahasa Jermanik Barat. Bahasa ini sendiri terdiri dari 10 
dialek yang terbagi menjadi dialek-dialek daratan dan 
pulau. 

Bahasa Frisia Utara berkerabat dekat dengan bahasa 
Frisia Saterland di Jerman barat laut dan baha sa Frisia 
Barat yang dituturkan di Friesland, Belanda. Bahasa- 
bahasa ini sendiri berhubungan dekat dengan bahasa 
I nggris dan bahasa-bahasa ini membentuk rumpun bahasa 
Anglo-Frisia. 

Sistem fonologi dialek-dialek Frisia Utara sangat 
dipengaruhi oleh bahasa Jerman Standar. Bahasa ini 
terancam punah karena jumlah penutur aslinya tidaklah 
besar dan bahasa ini juga semakin jarang digunakan di 
Frisia Utara. Meskipun begitu, bahasa ini dilindungi 
sebagai bahasa minoritas dan telah menjadi bahasa resmi 
di distrik Nordfriesland dan pulau Heligoland. 


Daftar isi 

Dialek 
Contoh 
Catatan kaki 
Pranala luar 


Frisia Utara 

Frasch / Fresk / Freesk / Friisk 



Isyarat dalam bahasa Jerman dan Frisia Utara 
di Husum, Jerman 

Dituturkan di Jerman 

Wilayah Schleswig-Holstein 

Penutur tak diketahui (10/000; versi 

bahasa 1976 )W 

Rumpun Indo-Eropa 

bahasa 

■ Jermanik 
■ Jermanik Barat 
■ Jermanik Laut Utara 


■ Anglo-Frisia 
- Frisia 

■ Frisia Utara 


Dialek 


Status resmi 


Dialek-dialek Frisia Utara dapat dikelompokkan menjadi 
dua, yaitu dialek daratan dan dialek pulau. Kl 


Bahasa 
resmi di 



Nordfriesland 

Heligoland 


Kode bahasa 


Dialek Pulau 

■ Frisia Sylt (Sol’ring) 

■ Frisia Fohr-Amrum (Fering/Oomrang) 

■ Frisia Heligoland (Halunder) 

Dialek Daratan 

■ Frisia Wiedingharde 

■ Frisia Bokingharde (Mooring) 


ISO 639-2 
ISO 639-3 
Glottolog 


Linguasfer 


f rr 
f rr 

nort2626 (http://glottolog.o 
rg/resource/languoid/id/nort 

2626 )i 2 l 

52-ACA-e (ragam: 

52-ACA-eaa hingga -eak & 
punah -eba & -ebb) 



















































■ Frisia Karrharde 

■ Frisia Goesharde Utara 

■ Frisia Goesharde Tengah 

■ Frisia Goesharde Selatan (punah sejak tahun 
1981) 

■ Frisia Halligen 

Contoh 


Soking 


r 


K- 

G 


WMingharder 

Bokinghardw 
/ West-Moonng 
' /v Osl-Mooong 

Karmarder 

Norder- 
goestiarder 



' f''', ~4 flowJafO* 

I O 'JW; 


SOder- 

goesha'de*' 


Halundef 




ir 







Dialek-dialek Frisia Utara 


Dialek 

Ayah 

Ibu 

Saudara perempuan 

Saudara laki-laki 

Sol’ring 

Faa3er 

Mooter 

Sester 

Bro5er 

Fering 

aatj 

mam 

saster 

bruler 

Oomrang 

bruder 

Frisia Hallig 

baabe 

mam 

soster 

brbor 

Halunder 

Foor 

Mem 

Soster 

Bruur 

Frisian Wiedingharde 

taate 

maam 

broor 

Frisia Karrharde 

mam 

brauder 

Frisia Bokingharde 

taatje 

mam 

brouder 

Frisia Goesharde Tengah 

ate 

mam 

broor 

Frisia Goesharde Selatan 

faar, faa3er 

brdo3er 

Frisia Nordergoesharder 

faaje 

soster 

brar 


Catatan kaki 


1. A Frisia Utara (httjD://www.ethnologue.com/language/frr) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

2. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Frisia Utara". 
Glottolog 4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute for the Science of Human History. 

3. A "Minderheiten in Schleswig-Holstein - Friesen" (dalam bahasa German). Government of 
Schleswig-Holstein. Diakses tanggal 4 April 2017. 

4. A Arhammar, Nils (2007). Munske, Horst H., ed. "Das Nordfriesische, eine bedrohte 
Minderheitensprache in zehn Dialekten: eine Bestandsaufnahme" (PDF). Sterben die Dialekte 
aus? Vortrage am Interdisziplinaren Zentrum fur Dialektforschung an der Friedrich-Alexander- 
Universitat Erlangen-Nurnberg (dalam bahasa German). University of Erlangen-Nuremberg. 


Pranala luar 


■ Nordfriisk Instituut (North Frisian Institute) (http://www.nord 

friiskinstituut.de) homepage (mainly in (Jerman)) 

■ Friisk Foriining (Frisian Society) (http://friiske.de/my.php7p 

age=2&language=ie) homepage (Inggris) 

■ Friisk Foriining (http://friiske.de/my.php?page=2&language=nf) (frr) 


Wikipedia juga 
mempunyai edisi 
Bahasa Frisia Utara 
































































Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Frisia_Utara&oldid=13425629" 


Halaman ini terakhir diubah pada 9 Desember 2017, pukul 05.06. 

Teks tersedia di bawah Lisens[Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 



